Naskah Materi Khutbah Jum'at 
"KEMBALI KEPADA AL-QUR'AN" 



oleh 'Aam' Hamdani Fajar 
( about.me/hamdanifajar ) 
5 Jumadil Awwal 1435 H / 7 Maret 2014 M 

HADIRIN SIDANG JUM'AH YG BERBAHAGIA// 

AL-GjUR'AN ADALAH PEDOMAN HIDUP UMAT ISLAM// 

BAGAIMANA HIDUP YANG BENAR/ BAGAIMANA HIDUP YANG SELAMAT/ DAN 
BAGAIMANA HIDUP YANG BAHAGIA DUNIAAKHIRAT // PANDUANNYA ADALAH 
AL-QUR'AN/// 

SELAIN BERFUNGSI SEBAGAI PEDOMAN HIDUP/ AL-QUR'AN JUGA BERFUNGSI 
SEBAGAI PEMBEDA MANA YANG BENAR / DAN MANA YANG SALAH /// 

ALLOH SWT BERFIRMAN DALAM SURAT AL-KAHFI AYAT PERTAMA: // 

^^U-Jp 4J Jx^J ^Jj ol^SCJ! aJl^ i}j>\ lS^ AS jJL>JI 

ALHAMDULILLAH = SEGALA PUJI BAGI ALLOH// AL-LADZI ANZALA 'ALA ABDIHIL KITAB= 
YANG TELAH MENURUNKAN KEPADA HAMBANYA KITAB AL-QUR'AN INI // WALAM YA J 'AL 
LAHU 'IWAJA = DAN TIDAK MENJADIKAN KEBENGKOKAN DIDALAMNYA/// 

KITA GARIS BAWAHI KATA "WALAM YAJ'AL LAHU 'IWAJA" / DAN ALLOH TIDAK 
MENJADIKAN KEBENGKOKAN DI DALAMNYA// HAL INI BERMAKNA/ BAHWA AL-QUR'AN 
ITU LURUS /TIDAK BENGKOK //SEHINGGA APAPUN YANG BERTENTANGAN / ATAU 
YANG BERTOLAK BELAKANG DENGAN AL-QUR'AN // MAKA ITU PASTI BENGKOK / TIDAK 
LURUS// ATAU ADA YANG SALAH DENGAN SESUATU ITU/// 

MAKA BAGI SEORANG HAMBA ALLOH / AKAN SANGAT MUDAH UNTUK MENENTUKAN 
MANA YANG BENAR/ DAN MANA YANG SALAH // TINGGAL BANDINGKAN SAJA DENGAN 
AL-QUR'AN // JIKA SESUAI / MAKA ITU LURUS // DAN JIKA BERTENTANGAN / MAKA ITU 
TIDAK LURUS/// 

CONTOH// 

DALAM KITAB INJIL DISEBUTKAN/ BAHWA YESUS ITU MATI DISALIB // NAMUN DALAM 
AL-QUR'AN DISEBUTKAN / BAHWA NABI ISA TIDAK MATI DISALIB / TAPI DIANGKAT OLEH 
ALLOH KEHADIRATNYA// MAKA YANG BENAR ADALAH AL-QUR'AN // DAN ADA YANG 
TIDAK BERES DENGAN INJIL TERSEBUT /// 

CONTOH LAIN / BUNGA BANK // 

BUNGA BANK ADALAH BERTAMBAHNYA NILAI UANG SEIRING DENGAN BERJALANNYA 
WAKTU // HAL SEPERTI INI DISEBUT RIBA// KEMUDIAN KITA LIHAT PADA AL-QUR'AN / 
TERNYATA ALLOH MENGHARAMKAN RIBA// MAKA BUNGA BANK ITU ADALAH HARAM // 
SUNGGUHPUN PEMERINTAH KITA MENGHALALKANNYA/// TETAP / YANG BENAR 
ADALAH AL-QUR'AN /// 

JIKA INGIN SELAMAT / MAKA IKUTILAH AL-QUR'AN // MESKIPUN SUNGGUH BENAR 
SABDA ROSULULLOH SAW / BAHWA DI AKHIR ZAMAN / RIBA ITU AKAN BERKEMBANG 
PESAT // DAN ORANG-ORANG YANG TIDAK MELAKUKAN RIBA PUN AKAN TERKENA 
DEBUNYA RIBA// MAKA SETIDAKNYA KITA BERUSAHA SEMAMPU KITA AGAR TIDAK 
MELAKUKAN RIBA/// 



CONTOH LAIN LAGI DALAM MEMFUNGSIKAN AL-QUR'AN SEBAGAI PEMBEDA// 
ALLOH SWT / MELALUI AL-QUR'AN MELARANG KITA UNTUK MENDEKATI ZINAH// 
KEMUDIAN KITA MELIHAT TAYANGAN-TAYANGAN DI TELEVISI // HAL-HAL YANG 
MENDEKATI ZINAH / KINI BUKAN MERUPAKAN SUATU HAL YANG TABU LAGI //WANITA 
PAMER AURAT /ADEGAN PELUK CIUM SUDAH MENJADI BUMBU FILM YANG LUMRAH// 
LEMBAGA SENSOR DAN KPI PUN TIDAK MENYENSORNYA// ANAK-ANAK KITA 
MENONTONNYA //AKHIRNYA ANAK-ANAK KITA YANG PEREMPUAN MENGANGGAP HAL 
SEPERTI ITU KEREN / DAN MENCONTOHNYA// ANAK KITA YANG LAKI-LAKI PUN 
SEMAKIN MENINGKAT SYAHWATNYA / SEHINGGA AKALNYA MENJADI LEMAH / KARENA 
TERTUTUPI OLEH HAWA NAFSU // KEMUDIAN TERUS BERLANJUT LEBIH JAUH LAGI / 
DAN AKHIRNYA TERJADILAH PERZINAHAN / BERAWAL DARI HAL-HAL KECIL YANG 
DIANGGAP TIDAK APA-APA// ITULAH SEBAGIAN AKIBAT DARI TIDAK MENGIKUTI 
PETUNJUK AL-QUR'AN/// 

BETAPA DAHSYATNYA TIPUAN MEDIA MASA// SEHINGGA MAMPU MEMBALIKKAN YANG 
BENAR MENJADI SALAH/ DAN YANG SALAH MENJADI BENAR // ITULAH FITNAH DAJJAL// 
YANG SUDAH MASUK SAMPAI KE SETIAP JENGKAL RUMAH KITA// SEMENTARA KITA 
TIDAK SADAR ADA MUSUH DIHADAPAN KITA // DAJJAL MENGIMING-IMINGI SURGA/ 
PADAHAL SESUNGGUHNYA ITU ADALAH NERAKA// DAJJAL MENAKUT-NAKUTI DENGAN 
NERAKANYA / PADAHAL SESUNGGUHNYA ITU ADALAH SURGA// SAAT INI YANG KITA 
ANGGAP SURGA ADALAH BANYAK UANG // TENAR / JABATAN / PEMUAS HAWA NAFSU / 
DSB // PADAHAL SEMUA ITU BUKANLAH SURGA/// 

MAKA PATOKANNYA ADALAH / BANDINGKAN DENGAN AL-QUR'AN // JIKA SESUAI / IKUTI / 
JIKA BERTENTANGAN / JANGAN IKUTI // OLEH KARENA ITU / PELAJARI ISI AL-QUR'AN// 
MINIMAL MEM BACA TERJEMAHAN N YA// MUDAH-MUDAHAN KITA SEMUA MAMPU 
MENGAMALKAN ISI AL-CjUR'AN TERSEBUT // SEHINGGA KITA PUN DAPAT SELAMAT DARI 
FITNAH DAJJAL// 



